EDIA 
KOMPUTI 


Pena Memilih 
Investasi 


IOI Kecerdasan yang harus dimiliki 
sebelum berinvestasi 


"Buku Wajib 
Para Calon 
Investor 


Heru Susanto 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CERDAS 
MEMILIH INVESTASI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang HAK CIPTA 
1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak untuk melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau 
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana pen- 
jara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng- 
edarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 


dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 


paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CERDAS 
MEMILIH INVESTASI 


101 KECERDASAN YANG HARUS DIMILIKI 
SEBELUM BERINVESTASI 


HERU SUSANTO 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


Tr 2 
Ke KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cerdas Memilih Investasi 

Ditulis oleh Heru Susanto 

@2012 Heru Susanto 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia - Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 


234121784 
ISBN: 978-602-00-3392-1 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk anak-anakku: 
Maria Kristina Susantoputri yang ingin jadi psikolog, 


Nataniel Kristian Susantoputra, di Konstanz, Jerman 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanwacana 


etelah melalui proses pemikiran dan introspeksi yang 
Nan akhirnya selesailah buku ini. Buku ini saya susun 
karena banyaknya pembaca buku terdahulu, Cerdik Memilih 
Asuransi Jiwa yang bertanya langsung kepada saya baik lewat 
email, sms, maupun bertelepon langsung tentang investasi 
untuk mengembangkan uang mereka. Oleh karenanya saya ingin 
mengucapkan terima kasih atas tersusunnya buku ini kepada: 


1. Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan mati di kayu 
salib. 

2. Almarhum Ayah saya: Sugito Darsono, purnawirawan 
ABRI yang hingga akhir hidupnya tetap menjaga ke- 
hidupannya yang sederhana. 

3. Almarhum Ibu Saya: Sri Wardhani, yang namanya se- 
lalu ditanya untuk konfirmasi kartu kredit. Tuhan 
menyayangimu, dan menghendaki engkau menghadap 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Vili Cerdas Memilih Investasi 


10. 


haribaannya pada Selasa, 27 September 2011, dan kami 
anak, menantu, cucu dan buyutmu harus merelakannya. 
Terima kasih sudah menjaga dan mendidik kami. 

Istri saya: Fajaria, dan anak-anak saya: Maria Kristina 
Susantoputri yang kini kuliah di Fakultas Psikologi 
Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) dan Nataniel 
Kristian Susantoputra yang melanjutkan studi di 
Konstanz, Jerman dan mungkin sekarang sedang meng- 
hadapi buku teks berbahasa Jerman. Mereka selalu saling 
mengingatkan apa pun yang kita inginkan pasti bisa 
didapatkan kalau kita memercayai telah menerimanya. 
Penerbit Elex Media Komputindo, yang pertama kali 
memberi kesempatan bahwa pengalaman penjualan saya 
ternyata pantas dibukukan dan.... Laris. 

Mas Vincent, Mbak Chandra, Mas Heri, Mas Deni 
Ruyandi, Mas Laras Husodo, dan siapa pun yang waktu 
itu hadir ketika saya mempresentasikan naskah buku 
Ketakutan Hilang Penjualan Terbilang pada Rabu, 15 
November 2006. 

Rekan-rekan sepelayanan yang telah sudi hadir di per- 
siapan majelis jemaat setiap hari Selasa malam. 
Teman-teman Financial Consultant PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia dan jajaran manajemen yang terlalu 
banyak untuk disebutkan satu per satu. 

Klien-klien saya pemegang polis asuransi Manulife yang 
tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah 
memercayai saya untuk menjadi Financial Consultant 
Anda. Anda berada di tangan dan perusahaan yang tepat. 
Anggota Tim Sejarah 50 Tahun GPIB Samaria Tangerang: 
Trisye Mihaballo, El Cid Sudarsono, Valentino Lessnusa, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanwacana IX 


Moses Mihaballo, Yohanes Engel, Pandu Mustika, 
Eva Sirait, dan Erwin Kurniawan. Terima kasih telah 
menyelesaikan buku yang sangat bagus dan bernilai 
historis itu. Mari kita teruskan menulis pelayanan kita 
untuk masyarakat luas. 

11. Dan semua pihak yang telah membantu, baik yang 
langsung maupun tidak langsung, besar maupun kecil, 


Spiritual materiil. 


Tanpa Anda semua, mungkin buku ini akan terasa garing. 
Mari kita menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan peran 
nyata, yaitu dengan mewariskan kepada anak-anak dan cucu- 
cucu kita sebuah kehidupan yang bertanggung jawab dengan 


cerdas memilih investasi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


K: di koran-koran banyak kita temukan tawaran investasi 
yang dipromosikan sebagai pekerjaan yang gampang, pasti 
untung. Biarkan uang bekerja untuk Anda, dan bukan Anda 
yang bekerja untuk uang, begitu kira-kira tawarannya. Tetapi 
di koran yang sama juga kita membaca kisah Warren Buffet, 
seorang investor yang dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia 
yang kekayaannya melebihi Bill Gates dan Donald Trump, yang 
jelas-jelas memperingatkan bahwa dibutuhkan kerja keras dan 
kesabaran untuk bisa mengakumulasikan kekayaan. Jadi? Tidak 
mudah rupanya menjadi investor. Dibutuhkan kerja keras. Jika 
ada yang ingin menjadi investor gampang, itu sebenarnya yang 
dimaksudkan adalah mudah menjadi orang yang menyesal ka- 
rena membuang uang. 

Kini waktunya kita mendidik masyarakat untuk melek 
investasi. Dengan banyaknya pengangguran dari kalangan ter- 
didik, bahkan mereka pun mudah diiming-imingi menjadi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xii — Cerdas Memilih Investasi 


agen. Ketika ada komplain dari investor bahwa dananya raib, 
mereka pun ikut raib. Dan yang terjadi belakangan terutama 
sekali karena hancurnya pasar saham dunia yang menyisakan 
trauma di hati masyarakat bahwa yang namanya intangible 
product (produk yang tidak kasatmata) selamanya akan berisiko 
besar. Kebanyakan orang Indonesia yang memiliki uang lebih 
suka menyimpan di bank dalam bentuk deposito atau tabungan 
tradisional, berinvestasi di tanah, apartemen, ruko, dan lain 
sebagainya. Ketika ditawari investasi yang benar, mereka tidak 
begitu tertarik. Tetapi ketika bencana yang disebutkan di atas 
terjadi, uang tabungan mereka tidak bisa menyelamatkan rumah 
maupun usaha mereka. Ketika itulah orang baru berpikir untuk 
menempatkan ke dalam portofolio yang benar. Tetapi tentu saja 
tidak ada satu pun manajer investasi yang bisa menolongnya 
karena investor salah dalam menempatkan dananya. 

Buku kecil ini untuk memberi panduan kepada setiap ang- 
gota masyarakat baik yang sudah berinvestasi maupun yang 
hendak mulai mempertimbangkan produk ditawarkan dari 
banyak perusahaan yang berbeda. Baik buruknya Manajer 
Investasi (perusahaan yang bergerak di bidang investasi) di 
negara kita adalah wajah kita bersama. Jika banyak perusahaan 
hanya sebagai perusahaan yang mengambil keuntungan dari 
ketidakmengertian masyarakat tentang investasi, maka itu akan 
menghancurkan perekonomian di negara kita tercinta ini. Tidak 
seharusnya kaum terdidik di negeri ini memperoleh keuntungan 
dari ketidakmengertian saudara mereka yang lain. Mereka 
yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan harus 
menolong saudara-saudara mereka yang kurang beruntung 
dan itu artinya berbagi pengetahuan tentang investasi. Jika 


investasi di negara ini berkembang, maka kemakmuran akan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar  Xili 


dapat dinikmati bersama, baik kaum terdidik maupun kaum 
marginal. 

Buku ini adalah buku yang kesekian dari serial investasi/ 
asuransi, setelah buku-buku sejenis yang penulis susun mendu- 


lang sukses sebagai buku best seller. 
Jakarta, Februari 2012 


Heru Susanto 


Financial Planner 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Bab I Pendahulian coWco.wcoooooo.Wooessnssstn 
Kecerdasan #1 Bukan Makhluk Asing ................... 
Kecerdasan #2 Angsa Bertelur Emas ............o....... 
Kecerdasan 49 Tale sa 
Kecerdasan 224 Persepsi Asman 
Kecerdasan #5 Agen Berlisensi .............oooo 
Kecerdasan #9 Yiga Pilak aeco”cocommn maan 
Kecerdasan #7 Kenali Ajaran Sesat Investasi.............. 
Kecerdasan #8 Wealth Management ...............i...... 
Kecerdasan #9 Bukti Nyata Kecerdasan Finansial...... 
Kecerdasan #10 Investasi Bersama Asuransi .............. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XVi Cerdas Memilih Investasi 


Bab II Mengenal Karakteristik Investasi ..................... 35 
Kecerdasan #12 Beli Saat Murah Jual Saat Mahal ..... 35 
Kecerdasan #13 Mempelajari Fakta.......................... 38 
Kecerdasan #14 Memahami Kebutuhan 

dan karakter Investasi Atida .orooooooomoo.ooo.iWom. 41 
Kecerdasan #15 Snoort Livdtigsonaroossmnenbssrenesssamsnseans 45 
Kecerdasan #16 Prospektns sela 47 
Kecerdasan #17 Metode 72 mmm 50 
Kecerdasan #18 Antara Menabung dan Investasi....... 52 
Kecerdasan #19 Butterfly Effect ..............ooo. 39 
Kecerdasan #20 Tentang Reksa Dania x.cooioo.o.co.o.. sya 
Kecerdasan #21 Cara Kerja Reksa Dana.................... 59 
Kecerdasan #22 Jenis Reksa Dana ................ G1 

Bab III Investasi Bisa Membuat Anda Kaya................. 63 
Kecerdasan #23 Money Game..........oo.oWooWoWo 63 
Kecerdasan #24 Memahami Risiko ...........o. 66 
Kecerdasan #25 Belajar dari Pengalaman................... 69 
Kecerdasan #26 Solusi Penyediaan Lapangan 

Perek n am ma 72 
Kecerdasan #27 Bisnis Fair............c.oooo.o 74 
Kecerdasan #28 Investasi yang Bukan Investasi ........ 76 
Kecerdasan #29 Beda Tipis.o.o..ooo.oo.m»o.y.&« 79 
Kecerdasan #30 Halau Mental Miskin Anda.............. 81 
Kecerdasan #31 Harus Lebih Awal............oo. 83 
Kecerdasan #32 Uang Tidak Pasti .......oooooo 85 
Kecerdasan #33 Jalan Kemandirian Finansial ............ 87 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab IV Mulai Berinvestasi.......................ooooo 89 
Kecerdasan #34 Memahami Kebutuhan.................... 89 
Kecerdasan #35 Prinsip Tabur Tuai... BP: 
Kecerdasan #36 Memang Uang yang Bekerja ........... 94 
Kecerdasan #37 Didiklah Diri Anda Sendiri ............. 97 
Kecerdasan #38 Waspadai Hiperbola Ilustrasi ........... 9 
Kecerdasan #39 Kerang sasanasonssiansasanan adan nanas 101 
Keceidasan #40 Menolong... 103 
Kecerdasan #41 Freletibel Doom Jbaman an 105 
Kecerdasan #42 Mulai Membeli... 107 
Kecerdasan #43 Membeli Unit Baru ................. 112 
Kecerdasan #44 Penambahan Unit... 115 
Kecerdasan #45 Bukan Obat Kuat, Tapi Obat 

Taha Lama ea oma 117 
Kecerdasan #46 Langit yang SAMA ssssnsssssmutmas 119 
Kecerdasan #47 Harus Dilepaskan ...................... 121 
Kecerdasan #48 Semua Akan Baik-Baik Saja............. 123 

Bab V Bukan Mencari Keamanan .................io.. 125 
Kecerdasan #49 Pandanglah Langit Malam............... 125 
Kecerdasan #50 Hanya Uang Cerdas 

yang Bisa Bekerja setan mms 127 
Kecerdasan #51 Menabung dengan Benar................. 129 
Kecerdasan #52 Balapan Tikus... 132 
Kecerdasan #53 Nilai Aktiva Bersih........................... 135 
Kecerdasan #54 Bukan Keamanan ............ooo. 137 
Kecerdasan #55 Semua Berubah.............oooo.o.m 139 
Kecerdasan #56 Under Control... 141 
Kecerdasan #57 Out of Control... 143 
Kecerdasan #58 Jangan Talkitt.coowoococo.oocoo.o.ooo. 145 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xvili — Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #59 Bukan Berapa Banyak Kau Dapat 
Tetapi Berapa Banyak Mampu Kau Investasikan.. 147 


Bah VI Bertahan ooooocoooooooomooooooy@usaaa 149 
Kecerdasan #60 Hanya Selembar Kertas.................... 149 
Kecerdasan #61 Apa Bedanya Bank Syariah?............. 152 
Kecerdasan #62 Anda Bukan Pegawai ....................... 155 
Kecerdasan #63 Kenikmatan Puncak...................... 157 
Kecerdasan #64 Bacalah dengan Teliti....................... 162 
Kecerdasan #65 Take Risk. 168 
Kecerdasan #66 Alasan yang Kuat... 173 
Kecerdasan #67 Tidak Perlu Menunggu Kaya............ 175 
Kecerdasan #68 TEMA woman 178 
Kecerdasan #69 Pembayar Pajak yang Baik ............... 180 
Kecerdasan #70 Kurangi Ketakutan Anda 

dengan Mengetahui Hak-Hak Anda................... 184 

Bab VII Tetap: Bertahat w...coo.oo.mWoooooiio. 189 
Kecerdasan #71 Nasihat Gratis...............oo. 189 
Kecerdasan #72 Calm DOWN... 192 
Kecerdasan #73 Bank Kustodian..............o. 194 
Kecerdasan #74 Tahan Ketika Turun... 196 
Kecerdasan #73 Spekulasi. 197 
Kecerdasan #76 Nilai Tambah (Added Value)............ 199 
Kecerdasan #77 Tiga Golongan Investor ................... 202 
Kecerdasan #78 Bunga Majemuk ..............oooooo 204 
Kecerdasan #79 Sumber Daya... 206 
Kecerdasan #80 Regulasi Pemerintah ........................ 208 
Kecerdasan #81. Dragon Spitit-c.ooo.ooco.o.oo#co”co.o#co.—.oo.. 213 
Kecerdasan #82 Repacking Your Bag.................i...i.... 215 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab VIII Menikmati Hasil .......ooooocooooooooooooooo 217 
Kecerdasan #83 Insider Trading .........ooooo 217 
Kecerdasan #84 Penjamin Emisi Efek..................... 220 
Kecerdasan #85 Manajer Investasi ..............oooo.. 222 
Kecerdasan #8G AA Mom natahaasa sa 227 
Kecerdasan #87 Portofolio Berkualitas ...................... 230 
Kecerdasan #88 Blue Chips .»ooco»c”oco.”o”c”o.”oco.ooo.ooo. 233 
Kecerdasan #89 IPO banana 236 
Kecerdasan #90 Pasar Sekunder... 239 
Kecerdasan #91 Partial Surrender... 241 
Kecerdasan #92 Penebusan Reksa Dana (Total)......... 247 

Bab IX Menjadi Miliarder .................oooooooo 249 
Kecerdasan #93 US$86.400..........ioocoo oo oo 249 
Kecerdasan #94 Ubah Mental Pecundang Anda ....... 252 
Kecerdasan #95 Buang yang Bukan Daud................. 254 
Kecerdasan #96 (ratehul Le senca1 sera nns names 256 
Kecerdasan #97 FullfillnesS ...........oooo 258 
Kecerdasan #98 Pikniklah .....ooooooo.oo.o.oo.o.”—ooo 259 
Kecerdasan #99 Tinggallah di Rumah ........oo..... 261 
Kecerdasan #100 Benar-Benar Uang yang Bekerja.... 263 
Kecerdasan #101 Jadilah Diri Sendiri....................... 265 

Datar Pisa Aan en Aa bla 271 

Pen ee 277 

Biodata Para Narastita ber oo nan 281 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BABI 
PENDAHULUAN 


isnis di bidang investasi adalah bisnis baik untuk orang- 
Pem baik yang merencanakan keuangan dengan baik. 
Buku ini bak dua mata pisau yang sama tajamnya: membedah 
isi portofolio investasi sehingga Manajer Investasi mau tidak 
mau harus transparan dan mendidik masyarakat, sebagai 
investor. Bisnis di bidang investasi sebenarnya bisnis yang terang 
benderang, tidak ada bagian yang menjadi abu-abu. Hanya saja 
sering kali kita tidak bersedia menyalakan lampunya sehingga 
tampaknya remang-remang. 

Bisnis di bidang investasi dewasa ini senantiasa diidentikkan 
dengan investasi bodong atau investasi abal-abal yang hanya 
akan merugikan masyarakat sebagai investor. Anggapan lain 
yang sudah umum adalah, jika hendak berinvestasi, maka 
dibutuhkan uang yang sangat besar, yang jumlahnya hingga 
tujuh digit. Memang benar, ada beberapa jenis bisnis investasi 
yang membutuhkan modal yang sangat besar, tetapi ada banyak 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2 Cerdas Memilih Investasi 


jenis investasi yang bisa diikuti oleh masyarakat luas, karena 
hanya membutuhkan modal kecil. 

Yang harus dimengerti oleh masyarakat adalah bahwa bisnis 
di bidang investasi ini mengandung risiko, dan itu mesti disadari 
sejak awal, sehingga apa pun imbalan (return) yang hendak 
diterima oleh investor selalu akan berbanding lurus dengan 
risikonya. Jika seorang investor bersedia menerima risiko yang 
besar (big risk) maka ia akan menerima imbalan yang tinggi (high 
return), tetapi bagi mereka yang tidak bersedia menerima risiko, 
maka imbalannya pun rendah (low return). Besarnya imbalan 
juga berkaitan dengan banyaknya uang yang diinvestasikan. Jika 
seseorang menginvestasikan uang yang banyak, maka imbalannya 
pun akan semakin besar. 

Ini artinya: Jika ada yang menawarkan imbalan besar atas 
investasi Anda dan tidak ada risiko, Anda harus mewaspadainya, 
karena justru risikonya sangat besar. Uang Anda bisa hilang! 
Yang kedua yang harus diwaspadai, jika ada yang menjanjikan 
Anda imbalan yang besar, dengan menginvestasikan sejumlah 
uang kecil, Anda tahu Anda sedang berhadapan dengan seorang 
pembohong. Risikonya sama, uang yang Anda investasikan 
walaupun sekecil apa pun, akan lenyap. Atau, Anda akan banyak 
menghabiskan waktu untuk mengurus investasi Anda yang kecil. 
Jadi waktu Anda yang adalah aset utama Anda, akan banyak 
Anda hambur-hamburkan demi mengharapkan hasil investasi 
yang tidak kunjung datang. 

Buku ini bukan untuk mengajari Anda berinvestasi, sebab 
mustahil seorang investor menjadi mahir sebagai investor hanya 
dari buku-buku atau nasihat-nasihat atau berita-berita. Anda 


harus percaya kepada Michael Masterson, penulis buku Seven 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan 3 


Years to Seven Figures, bahwa untuk berhasil Anda harus betul- 
betul berusaha, tidak sekadar hanya membaca. 

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, jika dikaitkan dengan 
waktu, investasi bukanlah bisnis jangka pendek. Jadi jika ada 
seseorang, mungkin saudara Anda mungkin teman akrab Anda 
yang menawarkan investasi yang memberikan imbalan besar 
dalam tempo singkat, Anda sebaiknya berhati-hati. Jika yang 
dimaksudkan, uang Anda akan lenyap dalam tempo singkat, 
Anda sebaiknya tidak melepaskan uang Anda dari tempat Anda 
menyimpan semula. 

Ada 101 langkah yang harus Anda pelajari, sebelum Anda 
memutuskan untuk menjadi investor. Jika setelah selesai 
membaca buku ini, Anda tetap kehilangan uang Anda, besar 
kemungkinan Anda melewatkan satu atau dua langkah krusial. 
Uang yang Anda investasikan Anda akan menghasilkan jika 
Anda memperhatikan langkah demi langkah Anda. 

Selamat berinvestasi, selamat karena Anda turut membangun 


Indonesia tercinta ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


